

Fasal Tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan 

Sumpah Dzihar 


/ / 2 / / S'. > 0 ^ ^ 

* ». I x 0 s' s 0 . ^ 0* X 0 . ^ xx 0 x 0 » » x ♦°' S f ' ' 

4JlL>- ,j3\J ^ij\j 4X?r jj 7" JjJ) OJUj IP^^^-La AjC J-*J 


Dzihar secara bahasa diambil dari kata U J&\” 

(punggung). Sedang menurut syara' adalah tindakan 
suami menyerupakan istri yang tidak tertalak bain 
dengan wanita yang tidak halal (dinikahi) olehnya. 


o/> >31 ^ > oil j^ji Syi of ^ij) 

^s- oJl <£ I ( tiiUi Jli liLs ) <—-> jS" y> O jS"'jJl 

f & S 0 S ' & n ' Ji £ ' ' 

s S' » • /0 > 0 s \ s /Os 0 ^ ^ .. /q / O*/-' 0 ? v o > 

( SjliSJl ) JOj?- ( 0«JJj ) 0>rjj ^y> ( |jjl_P jL^? 4-*-0 OJ ) ^»l j gJgJ 


<* ® 5. „ 

I 0 f -* 


Sumpah dzihar itu adalah ketika seorang suami 
mengucapkan “Engkau bagiku seperti punggung 
ibuku” kepada istri. Punggung memiliki 
keistimewaan dibannding semisal perut karena 
punggung adalah tempat menunggang dan istri 
diandaikan sebagai tunggangan suami. Sehingga jika 
suami mengucapkan hal tersebut, yaitu "Engkau 







bagiku seperti punggung ibuku”, dan tidak diikuti 
dengan tindakan menalak maka suami dianggap 
kembali 1 terhadap istrinya. Dan saat itu wajib bagi 
suami untuk membayar kafarot. Dan kafarot itu 
sifatnya berurutan. 


|0 0 . / ' , 0 9 s' 0 $ s' s' 9 0 s' . s . Q s' 0 0 s' s's' 9 is s' 9 I X . X 

jJj <LSj OjbiSJlj ^ ^ Lg^J y (jLj ._o: ^ )l y ij 

lIL \j\ j-s^j ( a) \lfyjy\ Ju»! 


Mushannif menyebutkan tentang penjelasan urutan 
kafarot dalam ungkapannya: "Kafarot dzihar adalah 
memerdekakan budak yang mukmin -muslim 
meskipun sebab islamnya salah satu dua orang 
tuanya- bebas dari aib yang membahayakan 
terhadap kemampuan kerja dan usahanya dengan 
bahaya yang nyata. 


-s' . 1 ? O '' * O O ' ' S ' O 'O' 

9 ' t 0 ' 0 *■ v* ' 0' ' ' ' £ ' 0 ^ss • ' t ' t 9 t ' t 0 'Ot 

**,<2 $ ^ uPl^wLojI j\ ^ ^ 

> > s " 0 s 

. 0 S' " s ' ' o*., \u 0 ' ' 9 o | ^ o ,' | . ' . t .' o ». J "0 9' 0 ' . "9- 0 ' o 

OjSvjj Ujj ^j-p U-g-L« J5 jJj j!(jjj-g-^ 

£jlxf JzjlJU: Uj JJUl ^ ajliSsJl L^S»y^S 


1 Suami dianggap kembali karena dengan menyerupakan istri terhadap wanita yang tidak halal 
baginya maka hal ini menuntut suami untuk tidak mempertahankannya sebagai istri. Jika tetap 
mempertahankannya sebagai istri (sebab tidak mengatakan talak] maka suami dianggap 
kembali terhadap istri /menarik kembali ucapan yang dilontarkannya kepada istri. Lihat 
Tausyikh, Darul Minhaj, hal. 346 








Jika suami yang bersumpah dzihar tidak 
mendapatkan budak tersebut, yakni tidak mampu 
secara nyata atau secara syar'i maka wajib berpuasa 
2 bulan berturut-turut. Dua bulan ini distandarkan 
dengan hitungan hilal meskipun tiap-tiap dari dua 
bulan itu kurang dari 30 hari. Puasa dalam dua bulan 
ini harus diawali dengan niat puasa kafarot pada 
malamnya. Namun menurut qoul ashoh tidak 
disyaratkan menyertakan niat berturut-turutnya 
puasa. 


- ^ I , . .sAsf.sso, so so. of OsO SOS '"it. "’ll O . SO s O . . 

^jSssi •h --aJ jl j^sl Ji ^ OL® ) 

;ir3 j pkiii LJj\ jiijf< jgLs jr> jf< 

0 0 ^0 £ y" ^ ^ o ^ S' ^ * o * ' 0 00 

jjj jssj j Li js*ss* j jJj i, JLp ojL?&Jl 


Jika orang yang bersumpah dzihar tidak mampu 
melaksanakan puasa dua bulan atau tidak mampu 
melakukannya dengan berturut-turut maka wajib 
memberikan makanan terhadap 60 orang miskin 
atau fakir, yang setiap orang miskin atau fakirnya 
diberi 1 mud dari jenis biji-bijian yang dikeluarkan 
dalam zakat fitrah. Sehingga dari hal ini biji-bijian 
yang dikeluarkan haruslah dari makanan penumbuh 
kekuatan yang umum dikonsumsi dalam daerahnya 
orang yang membayar kafarot. Seperti gandum 
coklat atau gandum putih. Tidak boleh dengan 
tepung dan sagu. 




. £ X * 


^^Jlp illi Jjlj jJi Ills 4~o ^ ajliSsJl o jix^l oUi! jL^>Jl ^ yiSCil lilj 

fi ^ jf ^ !ir 4^; Jk ya % 414 44^ 


Jika orang yang membayar kafarot tidak mampu 
melakukan tiga perkara diatas maka kwajiban 
kafarot tetap berada pada tanggungannya. Sehingga 
jika setelah itu ia mampu melakukan salah satu 
perkara diatas maka ia harus melakukannya. Jika ia 
mampu terhadap sebagiannya seperti mampu 
membayar satu mud makanan atau bahkan hanya 
sebagian mud maka ia wajib mengeluarkan . 


SjLiSliL) ( ) W"''* J-* ll 5 ^x)l jj (_£l ( Liisjia J ) 

Jo o 

0j wLoJl 


Tidak halal bagi orang yang bersumpah dzihar, 
menyetubuhi istri yang disumpahi dzihar hingga ia 
membayar kafarot dengan kafarot diatas. 







